Interaksi dalam 
Analisis Statistika 


Wahyu Widhiarso | Fakultas Psikologi UGM 


M WV 
ISA 


muncul dalam Analisis Varians 





Apakah 
Interaks itu? 


Interaksi 


Interaksi adalah kondisi ketika kategori yang ada pada 
dua variabel bebas (atau lebih) memiliki sebuah 
kombinasi yang memberikan efek yang unik terhadap 
variabel tergantung (Y) 


Pengaruh Warna terhadap Kegembiraan 


warm colors Хуу 


0000 
o / 


cool colors у 


"LX Čo 
Ф o y 


Bayangkan kita sedang meneliti efek warna terhadap kegembiraan. Subjek diminta melihat warna kemudian diukur emosi positifnya 














Pengaruh Warna terhadap Kegembiraan 
warm t A 
o / Se 
een 









Warna hangat tidak memberikan efek terhadap emosi positif 


Pengaruh Warna terhadap Kegembiraan 


cool colors 


ecc YX 








Warna sejuk juga tidak memberikan efek terhadap emosi positif 


Warm 


Cool. 





Pengaruhnya SANGAT BESAR 


Ada satu warna dari kategori variabel yang jika digabungkan akan memberikan efek yang besar 


Bisakah dikasih 
contoh yang 
lebih serius? 





Contoh Kasus 


Terapi Behavioral 


Terapi Kognitif 
Kesejahteraan 


Psikologis 


Fisik 








Contoh Kasus 


Kombinasi 


Terapi Behavioral Kesejahteraan 
Psikologis 





Psikologis 


Contoh Kasus 


Kombinasi 


Terapi Behavioral Kesejahteraan 
Psikologis 





Psikologis 


pá 
o 




















3 
8 
= 3 
& 
g б 
ё 
5 
z 
я 4 
8 3 
2 
1 
0 


Kognitif 





Gambar 1. Kepercayaan diri ditinjau berdasarkan jenis terapi dan jenis kelamin 


Nah, dalam kasus anava faktorial ini terkadang terjadi sebuah fenomena yang dinamakan dengan interaksi. Interaksi menunjukkan 
pola tiap faktor yang diuji berbeda. Pola berbeda ini akan lebih mudah dipahami dengan melihat adanya persilangan garis pada 
grafik. J ika garis pada kategori yang dijadikan pembanding paralel maka kita dapat menyimpulkan adanya interaksi 


€ 
o 


—Á Priä 


= Nanita 


Kepercayaan Diri 


9 
8 
7 
6 
5 | 
4 | 
3 | 
2 | 
1 | 
o | 


Behavioral Kognitif 





Gambar 2. Керегсауаап diri ditinjau berdasarkan jenis terapi dan jenis kelamin 


Sama halnya dengan Gambar sebellumnya. Tidak adanya interaksi karena pola garis kepercayaan diri baik pada jenis terapi dan 
jenis kelamin adalah sama. Tidak ada potongan garis yang ditunjukkan oleh grafik. 


pai 
e 


— Pris 


Kemandirian 


= Wanita 


9 

B 

7 | 
6 | 
5 | 
4 | 
3 | 
2 | 
t | 
o 





Gambar 3. Kemandirian ditinjau berdasarkan kelas dan jenis kelamin 


Gambar in menunjukkan adanya interaksi karena ada potongan garis yang ditunjukkan oleh grafik. Pria pada Kelas A memiliki 
kemandirian lebih tinggi akan tetapi pada Kelas B memiliki kemandirian lebih rendah dibanding dengan wanita. 


pak 
e 


— kontroll 








— Eksperimen 


Kepercayaan Diri 


5 
8 
1 
5 
5 | 
4 | 
3 | 
2 | 
1 | 
D 





Gambar 4. Kepercayaan diri ditinjau berdasarkan waktu amatan dan kelompok penelitian 


Gambar ini menunjukkan adanya interaksi karena pola adanya potongan garis. Kelompok eksperimen mengalami peningkatan 
keper cayaan diri dari pretes ke postes sedangkan kelompok kontrol cenderung stabil. 


Tidak Ada Interaksi A Ada Interaksi 


Rerata Skor Kesejahteraan Rerata Skor Kesejahteraan 
Psikologis Psikologis 
Perilaku Kognitif Perilaku Kognitif 


Pria (15) > 20 Pria (15 > 20 
Wanita (80 b, 25 Wanita 2g 6 


Ada Interaksi 






Perilaku | | Kognitif Perilaku Kognitif 





Pria 20 Pria 15 
Wanita 60 Wanita 25 
M ain Effect Perbedaan Skor antar M ain Effect Perbedaan Skor antar | enis 


J enis Terapi Kelamin 


Ketika interaksi muncul maka interpretasi terhadap main effect tidak dapat dilakukan 


Ada Interaksi 


Perilaku | Kognitif Perilaku Kognitif 
15 
25 





Pria 






Pria 15 20 
25 80 


ELI 


Wanita Wanita 





Bagaimana 
cara 
menganaliss? 





3 Praktek ! 


3.1 Contoh Desain Analisis 


Saya akan memperagakan analisis varians dua jalur dengan penjabaran variabel sebagai berikut: 


Variabel Dependen : Kepercayaan Diri Ий a L- 
Variabel Independen 1 : Jenis Terapi (Terapi Behavioral & Terapi Kognitif) 
Variabel Independen 2 : Jenis Kelamin (Laki-laki & Perempuan) 

Va 





Рпа 
Pria 
Pria 


Pria 


Wanita 
Wanita 
Wanita 
Wanita 
Pria 
Pria 


Pria 


Pria 
Wanita 
Wanita 
Wanita 
Wanita 


behavioral 
behavioral 
behavioral 
behavioral 
behavioral 
behavioral 
behavioral 
behavioral 
kognitif 
kognitif 
kognitif 
kognitif 
kognitif 
kognitif 
kognitif 
kognitif 


| gender | terapi | Konfiden | 


80.00 
67.00 
86.00 
90.00 
76.00 
75.00 
76.00 
77.00 
56.00 
50.00 
67.00 
69.00 
98.00 
97.00 
95.00 
94.00 


Klik Analyze - General Linear Model - Univariate 

Masukkan Kepercayaan Diri pada Dependent Variable 

Masukkan Jenis Terapi dan Jenis Kelamin pada Fixed Factor(s) 
Klik Plot. Masukkan Jenis Terapi pada Horizontal axis 
Masukkan Jenis Kelamin pada separated lines. Klik Add 

Klik OK 


г Interakasi.sav [DataSet райна istics Data Editor 
iew Data  Transforr Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-ons Window Help 


2 эй Reports 
=i 





34 08 E 





Descriptive Statistics 





gender | terapi 


1.00 
1.00 

1.00 14 ki] Multivariate... 
Y ti m Repeated Measures... 

р i Correlate | 
2.00 1( : Variance Componen 

Regression > | ? арар 

FAN +4 Loglinear г E send (E 
ЕН : : Neural Networks | і 

1.00 2( as Random Factor(s): 4 
1.00 rr Dimension Reduction == ; 
1.00 24 ae 3 G 
100 2 ( Nonparametric Tests | | 
2.00 2.0 Berecaniing Covariate(s x 
2.00 2 ( Survival | 
200 2( Multiple Response І > | 
200 2( Missing Value Analysis... | — 


Multiple Imputation | WLS Weight 
Complex Samples E. 


Quality Control 
ROC Curve... 
IBM SPSS Amos... 


ta Unmarsate: Profile Plots 


Factors: Horizontal Axis: 


tanpi nd 


gender 


hange 








Bagaimana cara 
menginterprerasikan 
hasinya? 








Tests of Between-Subjects Effects 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 





Type Ill Sum 
Source of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2763.688? j 921.229 35.234 000 
Intercept 101601.563 1 101601.563 3685456 O00 


terapi 33.063 1 33.063 1.265 203 





Error — 313.750 12 26.146 


TO 
Total Nya 104673.000 16 Г (0) 
жн Total 3077.438 15 ala e 


а. R Squared = .888 (Adjusted R Squared = .873) 


Ada interaksi antara efek Terapi dan Gender (F= 80,05; p < 0,01) 


Tests of Between-Subjects Effects 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 





Type Ill Sum 
Source of Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 2763.688* 3 421.229 35.234 000 
ntercep 01601 56 01601 56 005 956 DOC 
terapi 33.063 33.063 
gender 537.563 537.563 
erapi * gender 2093.06 093.06 gU. DOL 
Error 313.750 12 25.146 
Total 104679.000 16 
Corrected Total 307 7.438 15 


а. R Squared = ӨЧӨ (Adjusted R Squared = .873) 


Efek ] enis Terapi dan | enis Kelamin jangan diinterpretasikan secara langsung 


Descriptive Statistics 





Dependent Variable: Kepercayaan Diri 
terapi ender Mean std. Deviation B 









behavioral ([laki-laik) ^ 86.2500 12 4.34933 | 4 
gerempuarn 76.0000 81650 4 
Total 81.1250 6.19764 8 
kognitif laki-laik 60.5000 3.03686 4 
perempuan 96.0000 L^ 1.82574 4 
Total 78.2500 19.91231 a 
Total laki-laik 73.3750 15.24971 8 
perempuan 55.0000 10.77033 B 
Total 79.6875 14.32349 16 


ayaan Diri 


Mean Keperi 


100.000 


80.000 


60.000 


40.000 


20.000 


000 





behavioral 


100.000 


80.000 


60.000 


ayaan Diri 


40.000 


Mean Keper: 


20.000 


.000 


kognitif 


laki-laik 


gender 


Efek kedua variabel X tidaklah besar 





perempuan 


Estimated Marginal Means 


behavioral 


terapi 


@ 


gender 


— laki-laik 
— perempuan 





kognitif 





Apa yang harus 
dilakukan ketika 
menemul interaks? 





Lakukan interpretasi terhadap main 
effect secara hati-hati dan libatkan 
Interpretasi secara kondisional 
(“hanya pada”) 


Uji Simple Effect 


iw 


Perilaku Kognitif 


Perilaku Kognitif 
Pria | 75 | 20) Pria 15 
Wanita | 25 | 80 Wanita pr] 


El NT 
Simple Effect Perbedaan Skor antar Simple Effect M Skor -— | т 
| enis Kelamin рада Terapi Perilaku Kelamin pada Terapi Kognitif 


Uji Simple Effect 


Perilaku Kognitif Perilaku Kognitif 


mis] m 
Wanita Wanita | 25 — EBEN 


Simple Effect Perbedaan Skor antar Simple Effect Perbedaan Skor antar 
J enis Terapi pada Pria J enis Terapi pada Wanita 


Bagaimana 
Caranya? 





















































кх ххх 











Zr 
FAN 











Bagaimana Cara 
Membaca Cara 1? 


Estimated Marginal Means 


1. gender * terapi 


| Estimates 
Dependent variable: Kepercayaan Diri 
95% Confidence Interval 
ender terapi Mean 


Lower Bound Upper Bound 












std. Error 





behavioral 96.250 2, 
kognitif 60.500 2.5 

Wanita behavioral 76.000 2.557 70.430 81.570 
kognitif 96.000 2.557 90.430 101.570 


Pairwise Comparisons 


Pairwise Comparisons 


ier 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 


Mean 
d ч Difference Il- 


gender (li terapi Ji terapi J Std. Error 

behavioral kognitif 25.750 3.616 
kognitif < behavioral --25. 750 3.616 

Wanita behavioral < kognitif -20.000 3.616 


PS O,af 


95% Confidence Interval for 


Difference 


Up 


2id.- Lower Bound 


000 
000 


kognitif behavioral 20.000 3.616 on 
ё—_—————м—м—є————Є—_ 


Based on estimated marginal means 
* The mean difference is significant atthe 0.05 level. 


b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 


p Koi 


17.872 
-33.628 
-27 878 


12122 


er Bound 
33.628 
-17.872 
-12.122 


27.878 


2. gender * terapi 


Estimates 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 





45% Confidence Interval 


gender terapi Mean Std. Error  LowerBound _ Upper Bound 
Pria behavioral 86.250 2.557 80.680 41.820 
kognitif 50.500 2.557 54.830 66.070 
Wanita behavioral 76.000 2.557 70.430 81.570 
kognitif 46.000 2.557 90.430 101.570 


Pairwise Comparisons F С Ov () | 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 
94% Confidence Interval for 


Mean T" b 
Difference 
Difference Il- 
terapi h gender J) gender J std. Error Sig.” Lower Bound Upper Bound 
behavioral Pria Wanita 10.250 3.616 015 2.372 18.128 
pum. 


Wanita Pria -10.250 3.616 015 -18.128 -2.372 





Wanita Pria 35.500 
Based on estimated marginal means 
* The mean diference is significant atthe 0.05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 


E 0 ON 


Bagaimana Cara 
Membaca Cara 2? 


L evene's Test of Equality of Error 
Variances” 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 





11.557 3 12 O04 
Tests the null hypothesis thatthe error 
Variance ofthe dependent variable is equal (^ < 0,0) 
across groups. 


a. Design: Intercept + interaksi 


Tests of Between-Subjects Effects 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 


Type Ill Sum Partial Eta 
Source of Sguares df Mean Square F Sig. Squared 
Corrected Model 2763.688* 3 921.229 35.234 000 898 
Intercept 101601.563 1 101601563 3895.956 000 SOF 
interaksi 2763.688 3 921.229 35.234 000 898 
Error 313.750 12 26146 
Total 104678000 16 
Corrected Total 307 7.438 15 


a. R Squared = .898 (Adjusted Е Squared = .873) 


Multiple Comparisons 


Dependent Variable: Kepercayaan Diri 


Bonferroni 
Mean 
Difference il- 

D interaksi J) interaksi J 

Pria - Behavioral Wanita - Behavioral 10.25 
Pria - Kognitif 25.75 
Wanita - Kognitif -8.75 

Wanita - Behavioral Fria- Behavioral -10.25 
Pria - Kognitif 15.50 
Wanita - Kognitif -20.00° 

Pria - Kognitif Pria - Behavioral -25.75 
Wanita - Behavioral 415.50 
Wanita - Kognitif -35.50 

Wanita - Kognitif Fria - Behavioral 4.75 
Wanita - Behavioral 20.00 
Pria - Kognitif 35.50 


Based on observed means. 
The error term is Mean Sguare(Errori = 26.146. 


* The mean difference is significant atthe .05 level. 


std. Error 


3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 
3.616 


Sig. 


090 
000 
A17 
090 
006 
001 
000 
006 
000 
A17 
001 
000 


95% Confidence Interval 


Lower Bound 
-1.15 


14.35 
-21.15 
-21.65 

4.10 
-31.40 
-37.15 
- 26.90 
-46.90 

-1.65 

6.50 

24.10 


er Bound 



























































